Belajar llmu Nahwu dari Kitab al Jurumiyyah 


147 


{Pelajaran Keempat Puluh Lima} 
BAB 'AMIL-'AMIL JAZEM 


Bagian Keempat 


U Penjelasan: 

3. Huruf (pi), dia adalah Huruf Nafi', Jazem dan Qalbun, sama seperti Huruf (fl). 

Pada hakekatnya Huruf ini (fit) sama dengan Huruf (fl), hanya saja dia mendapatkan 
tambahan Huruf Hamzah Istifham ('). 

S Kenapa dijadikan Huruf terpisah, padahal kenyataannya dia adalah Huruf yang sama? 

Hal ini dalam rangka memberikan kemudahan bagi para pelajar ilmu Nahwu, agar tidak 
terpusingkan dengan istilah Hamzah Istifham, apakah itu? Oleh karena itu, cukup bagi para 
pelajar mengetahui bahwa diantara Huruf yang menjazemkan Fi'il Mudhari' adalah (fit). 


"Bukankah Kami telah melapangkan untukmu dadamu?" [QS. Alam Nasyrah:l] 

Lihatlah Fi'il Mudhari' pada ayat diatas 

Dia di Jazem karena adanya Huruf (amil) Jazem yang masuk padanya, yakni Huruf (fit). 
Alamat Jazem Fi'il Mudhari' tersebut adalah Sukun, karena dia jenis Fi'il Mudhari' Shahihul 
Akhir. Sedangkan Huruf (fit) adalah Huruf Nafi', Jazem dan Qalbun.. 

Contoh: 


"Tidakkah kamu perhatikan, bahwa sesungguhnya Allah telah menciptakan langit dan bumi 
dengan hak." [QS. Ibrahim:19] 

Lihatlah Fi'il Mudhari' pada ayat diatas (>)! 

Dia di Jazem karena adanya Huruf (amil) Jazem yang masuk padanya, yakni Huruf (fit). 
Alamat Jazem Fi'il Mudhari' tersebut adalah Hadzful 'lllah (membuang Huruf lllahnya, yakni 
Alif), karena dia jenis Fi'il Mudhari' Mu'tal Akhir (*). Sedangkan Huruf (fit) adalah Huruf Nafi', 
Jazem dan Qalbun. 

(*) Silahkan lihat pelajaran ke 42 


Contoh: 




artlkel : www.pelajaranforumkis.com 



Belajar llmu Nahwu dari Kitab al Jurumiyyah 


148 

4. Huruf (Lift), dia adalah Huruf Nafi', Jazem dan Qalbun, sama seperti Huruf (&). 

Pada hakekatnya Huruf ini sama dengan Huruf (&), hanya saja dia mendapatkan 
tambahan Huruf Hamzah Istifham ('). 

S Kenapa dijadikan Huruf terpisah, padahal kenyataan dia adalah Huruf yang sama? 

Jawabannya sama dengan apa yang kami uraikan sebelumnya. 

Contoh: 

I Jl aJl£ LJ& lift 

Bukankah Khalid telah pergi ke masjid? 

Lihatlah Fi'il Mudhari' pada kalimat diatas (^^)! 

Dia di Jazem karena adanya Huruf (amil) Jazem yang masuk padanya, yakni Huruf (V$). 
Alamat Jazem Fi'il Mudhari' tersebut adalah Sukun, karena dia jenis Fi'il Mudhari' Shahihul 
Akhir. Sedangkan Huruf (^') adalah Huruf Nafi', Jazem dan Qalbun.. 


eS Ditulis oleh Abu 'Ubaidah bin Damiri al-Jawy 
10 Rabiul Akhir 1437/ 20 Januari 2016 
di kota Ambon Manise. 

WA FORUM KIS 


artlkel : www.pelajaranforumkis.com 



